PEMER 


SATU 


msal 5:1-23 membahas 

tentang perzinahan 

sebagai perbuatan yang 

bodoh, karena tidak 
pernah membawa kebaikan, tapi 
kerusakan (ayat 4-6). 


FATAL 


Kerusakan yang paling fatal terjadi pada 
nilai moral. 

Moral memberikan batasan tentang 
baik dan buruk, kejahatan dan kebaikan 

Kualitas moral-lah yang membedakan 
antara manusia dengan mahluk hidup yang 
lain. Begitu moralitas hancur, maka manusia 
menjadi tidak terlihat perbedaannya dengan 
hewan. 

Hikmat mengajarkan pengetahuan 
tentang jalan Tuhan yang membawa kepada 
kehidupan, dan akan menghindarkan dari 
kesusahan di kemudian hari. 

Perzinahan adalah perbuatan yang 
ketika akan dilakukan seperti tetesan madu, 


tapi sebenarnya kemanisannya hanya untuk menipu orang yang 
tidak berpengetahuan, karena itu penulis Amsal mengajarkan bahwa 
perzinahan adalah perbuatan bodoh, karena orang tertipu (ayat 3-4 
bandingkan dengan ayat 8-13). 


Hubungan intim hanya bisa dinikmati dan menghasilkan 
kemanisan, bila dilakukan dalam tudung pernikahan. “Minumlah air 
dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. 
Patutkah mata airmu meluap ke luar seperti batang-batang air ke 
lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, 
jangan juga menjadi kepunyaan orang lain.” (ayat 15-17). 

Karena berkat Tuhan dicurahkan dalam pernikahan. “Diberkatilah 
kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan isteri masa mudamu: 
rusa yang manis, kijang yang jelita: biarlah buah dadanya selalu 
memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya.” 
(ayat 18-19). 


WADAH PEMERSATU Bila bumi dipenuhi 
Pernikahan adalah wadah yang mempersatukan pria dan dengan keturunan 

wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Karena itu ilahi/orang benar, 

hubungan di antara suami dan istri mempunyai nilai profetik, yaitu maka kerajaanTuhan 


menggambarkan hubungan kudus antara Kristus dengan umat 
tebusannya yaitu gereja (Efesus 5:32). 
Dari pernikahan inilah Tuhan menghendaki supaya lahir 


akan berdiri atas 
muka Bumi. Bumi 


keturunan-keturunan ilahi, yang akan memenuhi bumi dan akan dipenuhi 
menaklukannya (Maleakhi 2:15). dengan damai 
Ketika manusia tidak menjalankan pernikahan sesuai dengan sejahtera Tuhan. 


rancangan Tuhan, maka bumi dipenuhi dengan keturunan manusia 
yang jahat, sehingga kerajaan Tuhan tidak dapat berdiri di bumi. 
sampai pada puncaknya Tuhan memutuskan untuk menghapuskan 
keturunan manusia dengan air bah yang dahsyat (Kejadian 6:1-8). 


Bilamana bumi dipenuhi dengan keturunan Illahi/orang 
benar, maka Kerajaan Tuhan akan berdiri atas muka bumi, dan 
bumi akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. 

Tuhan Yesus memerintahkan supaya setiap orang 
percaya mengusahakan Kerajaan Tuhan datang atas di 
muka bumi ini, hal itu terlihat dari pengajaran Yesus 
tentang doa Bapa kami (Matius 6:9-13). 


Marilah kita mencari hikmat dan 
menjauhi perzinahan, bangunlah 
kehidupan pernikahan yang 
sesuai dengan kehendak Tuhan, 
supaya dari pernikahan itu, lahir 
keturunan-keturunan Ilahi. 8 


(Pdt. Samuel Handoko) 


MENIKMATI 
PROSES 


“Lemparkanlah 
rotimu ke air, 
maka engkau akan 
mendapatkannya 
kembali lama 
setelah itu." 
(Pengkhotbah 11:1) 


3 bulan dari penanaman hingga menuai. 

Bahkan sebelum penanaman, mereka harus 
melakukan berbagai kegiatan seperti persemaian 
tanah, pemilihan biji, juga membajak dan 
mencangkul tanah. 


Pp: padi membutuhkan waktu sekitar 


Tahukah kita bahwa kehidupan ini dapat 
diibaratkan sebagai proses penanaman padi? Agar 
dapat menuai, terlebih dahulu kita harus bersedia 
menjalani setiap proses yang ada. 


Proses yang panjang seringkali membuat 
kita menjadi lelah. Sekalipun demikian, proses 
diperlukan agar kita menjadi pribadi yang tangguh 
di dalam Kristus. Dari proses jugalah kita dapat 
benar-benar memahami arti kata pantang 
menyerah. 


Pada Maret 2017, Tuhan menunjukkan 
ladang penulisan baru kepada saya. Seperti biasa, 
saya begitu antusias dan mengirimkan naskah 


KKR KESEMBUHAN ILAHI 


HIS» yg Aa 0 


GRACIOUS 


HAND 


TANGAN KEMURAHAN TUHAN 


SELASA 
OKTOBER 


PK.19.00 WIB 


PEMBICARA: 
PDP. ADRIAN SARWONO 


. ABE € GE ENTION HALL - ITC 


MAS aa @hisgracioushand 


Bui 
KOMPLEKS 
IL. RAYA MBAGEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


Recorded at 
MSTV.TV 


DO 


FAJ 


SABTU/05-07'" 


RUANG SANA aANT LANTAI ! 
Wi AA VELu CITY 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Si Sulung” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


| 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“One God” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Mulyadi Budiyanto 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Vision Building lantai 13, 
Marvell City Complex 
Ps. Philip Mantofa 


KESAKSIAN 


3 
. 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Bullding It. 6, 
Marvel! City Complex, 


JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Telp: 031-60007000 
fax. 031-5322452 
atau 


email ke agung.pagms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


OB... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 


GMS Pusat GMS Pusat Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, Ba aa AN BEC Conv. HalliTC 
20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB Jl. Gembong 20-30, Sby 
www.mstv.tv www.mstv.tv @ 
Before30 English : 
(Re-run) 5 EagleKidz 
@ @ “Miracles Edition” jadwal lihat di hal. 1 
“7 Luka Kristus” “7 Luka Kristus” Pk. Oa Jaa WIB 
Pk.02.00, 05.00, Pk. 02.00, 05.00, : i 
14.00, 17.00 WIB 14.00, 17.00 WIB Army of God 
www.mstv.tv www.mstv.tv Youth Services 
Pdt. Philip Mantofa Pdt. Philip Mantofa Army of God Pk.13.00 WIB 
Teen Services SIBEC Cornv. Hall-ITC 
Pk.16.00 WIB Jl. Gembong 20-30, Sby 


SIBEC Cornv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby R) 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC Before 30 Show 
Jl. Gembong 20-30,Sby — Pro-M Revolution “Miracles Edition” 
Pk19.00 WIB Pk.14.00 WIB 
“Not By My Sight” www.mstv.tv 


SIBEC Cornv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Jeffrey Rachmat 


Perjamuan Kudus 
di setiap Ibadah 


“disertai Perpuluhan 


“ Healing Ministry di 
akhir ibadah Pro-M 


Minggu, 
08 Okt 2017 


Perjamuan 


KUDUS 


di Tiap Ibadah 


/ANGGAL 18 AGUSTUS 

2016 LALU, ISTRI YANG 

SAYA CINTAI DIPANGGIL 

TUHAN. SAAT ITU ISTRI SAYA 
MASIH BERUSIA 28 TAHUN. CUKUP MUDA 
TUHAN MEMANGGIL DIA PULANG. TETAPI 
YANG SAYA PERCAYA, TUHAN TIDAK PERNAH 
SALAH DALAM MENJALANKAN RENCANA-NYA 
KEPADA ANAK-ANAK YANG DIKASIHI-NYA. 


Di tengah kejadian itu, banyaknya 
pertanyaan muncul dalam pemikiran saya. 
Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa 
depan anak kami yang baru berusia 11 bulan? 
la masih kecil namun sudah tidak mempunyai 
figur mama. 

Saat itu saya membuat keputusan yang 
tepat. Setiap malam sebelum saya tidur, 
saya selalu datang ke kaki Tuhan, menangis 
dan menyembah Dia. Saya menaruh setiap 
pertanyaan dan keraguan yang muncul di kaki- 
Nya. Saya rasa itu yang menjadi kekuatan saya 
satu-satunya. Tuhan memenuhi hati saya yang 
kosong saat saya kehilangan istri saya. 


Awal Bulan September 2016, seorang 
teman CG mengajak saya mengikuti Doa Fajar. 
Di sana, saya merasakan hadirat Tuhan yang 
luar biasa! Saya dipulihkan dan mendapatkan 
semangat baru dalam kehidupan. 

Dua minggu kemudian, teman saya tersebut 
karena satu dan lain hal, tidak bisa datang lagi 
ke doa fajar. Padahal saya tidak mengenal siapa- 
siapa di sana. Tuhan dengan sabar menjawab 


“Aku menaruh kamu 2 kali di 
sana bukan kebetulan. Aku punya 
rencana. Tetap di sana.” Semenjak itu 
saya memutuskan, apapun yang terjadi, 
saya harus tetap ada di Doa Fajar. Namun, 
ketika doa fajar pindah hari Sabtu, saya tidak 
bisa mengikutinya lagi, (saat ini saya aktif di Doa 
Semalaman hari Jumat). 


Suatu saat di Doa Fajar, saudari Hwie Chien 
pernah berkata bahwa ada di antara jemaat Doa 
Fajar yang Tuhan pilih untuk menjadi pendoa. 
Awalnya saya tidak merasa apa-apa. Namun 
setelah beberapa lama, panggilan itu semakin 
kuat dan saya mulai mengikuti panggilan itu. Saat 
altar call, saya maju. Kemudian saya mengikuti 
Servolution dan menyelesaikan MSJ 2. Puji Tuhan, 
Agustus 2017 saya sudah melayani di Menara Doa. 
Semua ini oleh pertolongan dan cinta kasih Tuhan. 


Akhir kata saya berpesan, bahwa di Doa Fajar, 
Tuhan sedang menyiapkan tentara-tentara-Nya 
yang siap berperang untuk Tuhan. Masalah dan 
pergumulan hidup bisa datang kapan saja dalam 
hidup kita, tetapi reaksi kita yang terpenting. 
Saat kita memutuskan utk berlari kepada Dia, 
sang Gunung Batu pertolongan kita, maka kita 
akan diselamatkan. Perjuangan kita belum selesai 
saudara, tetap cari wajah-Nya setiap hari dalam 
masa masa teduh kita supaya kita semakin dekat 
dengan Dia dan kita semakin serupa dengan Dia. 
Tuhan memberkati. Amin. 


(Kesaksian Isaac Irvan Ferbianto, GMS Surabaya) 


terbaik setiap minggunya. Puji Tuhan, Tim Editor 
di sana juga baik dan ramah. Tetapi hingga dua 
bulan, belum ada pemberitahuan apakah naskah 
tersebut diterima atau ditolak. Merasa lelah? 
Tentu saja! Akan tetapi, saya bertekad untuk tetap 
mengirimkan naskah terbaik. Pada bulan Juni, 
setelah kurang lebih sepuluh kali pengiriman, saya 
pun akhirnya menuai. 


Ketika berada di dalam proses, terkadang 
kita tidak melihat adanya terobosan tetapi justru 
kemunduran. Jika kita mengalami situasi demikian, 
mari mengingat kembali bagaimana anak panah 
diluncurkan. Bukankah agar dapat melesat jauh 
di depan, anak panah itu terlebih dahulu harus 
ditarik sekencang-kencangnya ke belakang? 
Faktanya, beberapa dari kita hanya mau melihat 
peluncuran di depan tanpa pernah mau ditarik 
mundur ke belakang. Itulah sebab kita lalu menjadi 
lelah dan kecewa. Tanpa mengetahui pentingnya 
Tangan Allah menarik kehidupan ini, kita lalu 
menyalahkan-Nya atas beberapa peristiwa yang 
kita anggap sebagai suatu kemunduran. 


Sewaktu masih muda, Yusuf memperoleh 
mimpi dari Allah yang mengindikasikan bahwa 
ia akan menjadi penguasa. Beberapa waktu 
kemudian, oleh saudara-saudaranya, Yusuf justru 
dijual ke Mesir sebagai budak. Kemunduran mulai 
tampak pada dirinya. Dengan masih memegang 
janji Tuhan, Yusuf berusaha melakukan yang 
terbaik dalam pekerjaannya. Benar, ia kemudian 
menjadi penguasa atas rumah Potifar, tetapi 
sayang, ia kena fitnah dan harus masuk penjara. 
Sekali lagi, ia mengalami kemunduran, dan 
sungguh amat signifikan. Apakah Yusuf sedih, 
lelah, dan kecewa? Mungkin saja! Tetapi rupanya, 
ia tetap memegang janji Allah. Hal itu dibuktikan 
dengan semangatnya bekerja 
di penjara 


APAKAH ANDA LELAH 
DENGAN KEHIDUPAN INI? 
ATAUKAH ANDA PESIMIS 
MELIHAT KEMUNDURAN 
YANG TAMPAK DI 


DEPAN? JIKA DEMIKIAN, 
SAYA MENGUNDANG 
ANDA UNTUK KEMBALI 
MEMPERCAYAI ALLAH. 


sehingga Tuhan tidak ragu lagi untuk 
melesatkannya ke tempat yang terdepan (lih 
Kejadian 37:1-36: Psl 39-41). 


Apakah Anda lelah dengan kehidupan ini? 
Ataukah Anda pesimis melihat kemunduran 
yang tampak di depan? Jika demikian, saya 
mengundang Anda untuk kembali mempercayai 
Allah. Mempercayai Allah memang bukan perkara 
mudah. Sekalipun tidak mudah, mempercayai Dia 
merupakan satu-satunya tindakan yang tepat. 


Ketika menuliskan artikel ini untuk Anda, 
saya pun sedang melihat berbagai kemunduran 
di dalam diri saya. Akan tetapi, kemunduran versi 
saya belum tentu sama dengan versi Allah. Bisa 
saja, kemunduran ini justru merupakan titik tarik 
kencang ke belakang demi suatu peluncuran 
luar biasa di depan. Tetaplah bertahan sambil 
terus melakukan segala sesuatu yang terbaik. 
Percayalah, orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan 
bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju 
dengan menangis sambil menabur benih, pasti 
pulang dengan sorak-sorai sambil membawa 
berkas-berkasnya. (Mazmur 126:5-6). 
(Linawati Santoso, ProM GMS Surabaya) 


emua orang pernah melakukan 

kesalahan. Setiap kesalahan tentu 

membuat kita harus menanggung 
konsekuensinya. Bahkan tidak jarang 
kesalahan itu membuat kita kehilangan 
hal-hal berharga dalam hidup ini. 


Saat kita diberikan kesempatan kedua, 
pergunakanlah dengan sungguh-sungguh karena 
ini merupakan anugerah yang besar. 


Yohanes 8 menceritakan kisah tentang 
seorang wanita yang tertangkap basah melakukan 
perzinahan. Hukum Yahudi menyatakan bahwa dia 
layak mendapat hukuman dengan dirajam. Akan 
tetapi, yang mengejutkan mereka adalah Yesus 
tidak menghukumnya. Sesudah menulis di tanah, 
Kristus berkata, “Barangsiapa di antara kamu tidak 
berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan 
batu kepada perempuan itu” (ayat 7). Kerumunan 
itu perlahan-lahan mulai membubarkan diri, para 
tua-tualah yang pertama kali pergi. 


Setelah semua orang pergi, Yesus melihat 
kepada wanita yang sedang bersimpuh di 
kaki-Nya. Wanita itu mengetahui bahwa Yesus 
adalah Hamba Allah. Betapa wanita itu merasa 
“ditelanjangi” dan malu, hingga 
Yesus menyatakan 
firman-Nya 
tentang 


pengampunan dan harapan kepada hatinya. Yesus 
mengampuni wanita itu dan membebaskannya. 


Mungkin, ada sesuatu yang hendak kita 
hapus dari masa lalu. Suatu dosa atau kesalahan 
yang membuat kita merasa kotor dan tidak layak. 
Yesus memberikan kesempatan kedua kepada 
wanita yang berzinah itu, dan itu pula yang akan Ia 
berikan kepada kita. 

Selama kita masih hidup di dunia ini, 
kesempatan akan selalu terbuka. Tuhan terus 
menanti kita untuk kembali kepada-Nya. Benar, 
kesempatan masih terbuka, namun ingatlah bahwa 
kesempatan itu pun tidak akan datang selamanya. 
Pada suatu saat nanti, kesempatan akan tertutup 
untuk selamanya. 


Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa 
berjaga-jaga dan menghargai setiap kesempatan 
yang diberikan Tuhan untuk mengakui dosa 
dan bertobat. Pintu pengampunan Tuhan masih 
terbuka, apapun kesalahan anda saat ini. Sebelum 
semuanya terlambat, datanglah kepada-Nya hari 
ini juga dan bertobatlah. 

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah 
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni 
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan.” (1 Yohanes 1:9). 8 
(Melania Veronika, Jemaat HOV Surabaya 
Selatan) 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum # Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvel! City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

(Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
J 

( 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Umum # Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak I Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar #Pemuda2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 

Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022/ 0852 1090 
0037), telp.1: (024) 761 3077, telp.2: (024) 
761 3082, telp.3: (024) 761 3078 


GMS Solo 

Ibadah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 


Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mal 
Plaza 2, blok A no. 6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: 

Ruko Bounty Blok D4 

|. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

n. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

badah Umum 4 Anak! Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
5anjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum I Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


I. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Breakthrough Kendari 


badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 


badah Umum II « Anak Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 

GMS Mataram - Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 


Hotel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

I. Sriwijaya no, 132. 

Sekretariat: Pertokoan Smart Club 

Ruko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
Abian Tubuh. Mataram, Lombok 

CP. 0370-635170 

Hp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


GMS House of Glory Bitung 


badah Umum I - Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


I. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Tower of Strength Manado 

badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, 

Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS House of Restoration Tondano 
Ibadah Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Compassion Kotamobagu 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 

Jalan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Ibadah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 
Jl. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 

GMS My Home Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum -« Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
Ibadah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

Ibadah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

Jln. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
CP: Paul (081332212471) 
Ibadah Pemuda 

Komp. Ruko Graha Maju Motor 
Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

Ibadah Umum -# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS New Life Jambi 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


